Tips Mencegah Kebotakan Rambut Agar 
Tetap Kuat 


Kebotakan rambut adalah salah satu hal yang ditakutkan oleh manusia, baik laki-laki ataupun 
perempuan. Terutama jika saat masih muda tapi kerontokan sudah sangat sering terjadi. Maka dari 
itu was-was jika di masa depan malahan botak atau memiliki jaringan yang terlalu tipis. 


Sebenarnya dalam mengatasi hal ini tidak sesulit yang kita bayangkan, di mana bisa mencari 
penyebab dulu. Kalau sudah tahu penyebab apa maka dapat dengan mudah mencari tahu cara 
mengatasinya. Jangan lupa melakukan pencegahan yang lebih hemat daripada mengobati. 


Penyebab Rambut Lebih Cepat Botak 


Faktor pertama mengama Anda bisa punya rambut yang kurang kuat sehingga botak yakni keturunan. 
Hal ini sudah umum terjadi sehingga wajib diketahui. Terutama cari tahu bagaimana mencegahnya 
dari keluarga. 


Terlebih lagi jika Anda sedang mengalami perubahan hormon cukup besar. Terutama pada bagian 
androgen yang ternyata punya pengaruh dalam pertumbuhan rambut. Jadi, wajib diketahui supaya 
mampu dicari penyelesaiannya. 


Perlu diketahui kalau misal Anda sedang punya penyakit ternyata bisa menjadi faktor selanjutnya. 
Misalnya saja anemia yang menyerang darah. Ataupun jika pada bagian luar kulit sedang terkena 
infeksi jamur. 


Selain itu perlu mencari tahu apakah sedang menjalani pengobatan atau tidak. Terutama jika yang 
dilakukan sambil terapi penyakit besar. Pasti bakal berpengaruh terhadap kesehatan rambut 
penderitanya. 


Selanjutnya jika Anda memiliki stres atau beban pikiran yang terlalu berat juga berpengaruh. Maka 
dari itu gejala bakal terjadi banyak pada para pekerja. Selain itu murid sekolah atau mahasiswa juga 
mengalaminya. 


Apalagi jika sebelumnya memiliki riwayat dalam menggunakan produk rambut tidak semestinya. 
Misalnya terlalu sering melakukan cat rambut. Memang mungkin terlihat cantik tapi efeknya sangat 
buruk buat kesehatan. 


Harus diingat juga supaya mampu meningkatkan gizi buat pertumbuhan dan penguatan rambut. 
Sebabnya karena nutrisi tidak tercukupi membuat cepat botak. Apalagi butuh vitamin B, baik dari 
daging ataupun ikan. 


Cara Mencegah Rambut Botak Terampuh 


Hal pertama yang mampu membuat rambut tercegah dari mengalami botak yakni memenuhi 
kebutuhan gizi atau nutrisi. Teurtama yang tidak kalah penting takni protein atau omega 3. Sama 
halnya dengan kebutuhan vitamin D. 


Selain itu perlu diingat supaya hindari terlalu banyak memakai alat hairstyles. Memang kita bakal 
kelihatan lebih keren atau cantik. Tapi bakal bermasalah karena umumnya harus dilengkapi dengan 
suhu panas. 


Selanjutnya Anda perlu cari tahu efek samping jika sedang mengkonsumsi obat. Apalagi jika di 
dalamnya ada kandungan yang cukup memberatkan kesehatan. Maka dari itu mungkin bisa dikurangi 
dosisnya lebih kecil. 


Jangan lupa untuk menambahkan kebahagiaan demi menghilangkan stres. Pikiran atau beban berat 
memang membuat kita tidak tenang. Tapi jangan samai kehilangan akal sehingga kehidupan maupun 
kesehatan jadi kacau. 


Kalau Anda sekarang sedang mengalami kerusakan terlalu parah, disarankan supaya transplantasi 
rambut. Sebenarnya cara paling ampuh supaya rambut tumbuh kembali. Tidak masalah meski 
membutuhkan biaya banyak. 


Jika belum punya biaya, maka bisa menabung terlebih dulu. Jadi, pada masa ini bisa terlebih dulu 
memakai pakai wig yang sesuai sama selera. Pastinya tetap tampil keren tapi tidak mengeluarkan 
biaya banyak dulu. 


Mungkin kalau kita mencari langsung ke toko tidak akan menemukan yang sesuai sama diri kita. Jadi 
boleh langsung menuju tempat buatan dan memesan wig secara custom saja. 


Tentu saja kita tidak mau mengalami kehilangan banyak helaian rambut apalagi jika masih terlalu 
muda. Tenang saja karena kita sudah tahu apa penyebabnya sehingga bisa dihindari lebih cepat. 
Selain itu jangan lupa memakai trik pencegahan kebotakan rambut agar tetap efektif. 


